Saling Melengkapi 
by Winter Bells 


Category: How to Train Your Dragon 

Genre: Friendship 

Language : Indonesian 

Characters : Hiccup, Toothless 

Status: Completed 

Published: 2011-06-11 05:31:31 

Updated: 2011-06-11 05:31:31 

Packaged: 2016-04-26 12:43:21 

Rating: K 

Chapters : 1 

Words : 432 

Publisher: www.fanfiction.net 

Summary: Hiccup tidak lengkap menjadi seorang manusia, tanpa 
Toothless. Dan Toothless tidak sempurna menjadi seekor naga, tanpa 
Hiccup. Karena mereka saling melengkapi satu sama lain. 

Drabble-ish . 


Saling Melengkapi 

Disclaimer: How to Train Your Dragon isn't mine 
note: drabble-ish, typo. 

a HtTYD fanfic 


'k k 


k 


><p><strong>Saling Me lengkapi <st r ong> 
Oleh: ^^utsukushii arui^^ 

k k k 


><p>Toothless adalah seekor naga night furry yang ditemukan Hiccup 
secara tak disengaja saat ia sedang berjalan-jalan di tengah hutan. 
Saat itu, ia bermaksud memburu naga yang selalu menyerang desanya, 
agar ia diakui sebagai pria yang kuat. Terutama dari sang 
ayah . <p> 

Dan saat ia menemukan naga itu, saat itu juga mereka mengikat sebuah 
hubungan, hubungan pertemanan. 

Toothless bukanlah seekor naga yang sempurna, dilihat dari ekornya 



yang telah koyak sebelah karena akibat Hiccup. Dan Hiccup mencoba 
mencari cara agar naga atau temannya itu bisa terbang walau dengan 
setengah potong ekor. 

Ia berhasil. Dengan kecerdasan otak manusia, ia menemukan cara 
bagaimana naganya itu bisa terbang dengan hanya setengah 
ekor . 

Namun, Hiccup tak bisa bernapas lega setelah ia mengetahui ada orang 
yang tahu soal naganya, Toothless. Yaitu teman perempuannya, Astrid. 
Ia mencoba menjelaskan Toothless adalah naga yang baik. Ia mencoba 
menunjukkan semua naga adalah baik. Alhasil temannya tersebut 
percaya . 

Dan setelah penyerangan terhadap Naga Besar itu, pemimpin dari segala 
naga yang ada, naga yang memaksa para pengikutnya untuk memberi 
sesaji seperti hewan ternak kepadanya, Hiccup menunjukkan seberapa 
tangguhnya ia melawan naga. Dan ia meyakinkan kepada seluruh penduduk 
di desanya, bahwa naga bukanlah musuh manusia. Mereka menyerang desa 
karena desakan pemimpinnya. Kalau tidak, mereka akan dimakan sebagai 
penggantinya . 


Saat naga itu berhasil di tumbangkan, di saat itulah penduduk desa 
dan naga saling berteman. Di saat itulah mereka saling membaur. Di 
saat itulah seorang Hiccup diakui sebagai pria pemberani. Di saat 
itulah ia dipuji. Dan di saat itulah juga, ia kehilangan satu 
kakinya . 

Dan inilah cerita seorang anak manusia dengan seekor naga biru 
tua . 

Hiccup tidak akan sempurna menjadi manusia, tanpa Toothless di 
sebelahnya. Begitu pula Toothless, ia tak akan sempurna menjadi naga 
sesungguhnya, tanpa ada Hiccup di sampingnya. 

Hiccup, Toothless, akan selalu ada untung saling melengkapi. Satu 
sama lain. Karena tanpa Hiccup, Toothless tidak ada apa-apanya. Dan 
tanpa ada Toothless, Hiccup begitu lemah. Dan inilah, dua sahabat 
yang tak akan bisa dipisahkan. Dua sahabat dari jenis yang berbeda, 
manusia dan naga. 

Karena aku dan kau adalah satu. Hidup untuk **saling 
melengkapi** . 


**The End** 

■jk" ■jk" ■jk" 


><pXstrong>Author ' s Note : <strong> 

Oke, saya galau. Beneran deh. Ini hanyalah drabble yang sangat 
singkat. Entah kenapa sekarang saya lebih suka bikin drabble == 


Udah lama ga nonton ini movie. Jadi maaf bila ada yang salah. Dan 



saya kangeennn sama ini movie ! *peluk Hiccup dan Toothless* 
Ahh, mereka sama-sama imut . Iya kan? :D 
Terima kasih sudah mau membaca =) ) 

Mau menyumbangkan review di kotak review? Review please :3 
Saya tunggu reviewnya : ) 

Salam, 

**arui** 

End 
f ile . 



